No 21


DJOEMA'AT 27 MEI 1938


TAHOEN I


DAGBLAD
Tel. 393


Lembar pertama


OORET SOETOE


TERDIRI
dari
1½ lembar


Dir. Hoofdredacteur: A.MADJID OESMAN
Diterbitkan tiap2 hari ketjoeali hari Minggoe dan hari besar


Kantoor Red. & Admin:


AGENTEN :


Drukk: „Perantaraan"


„I.P.P.A."
Pariaman :


Raafweg — Padang. 


H.Aminoeddin
Fort de Kock:


Bajaran lebih dahoeloe.


Moeara Laboeh
Alpaini


Isinja diloear tanggoengan pentjetak
HARGA LANGGANAN
Dalam kotta seboelan
Loear kotta seboelan
Per lembar
Advertentie 10 sen per regel


f0,60
f0,75
f0,03


seboeah Persekoetoean Kaoem
Iboe Melajoe Singapoera sebagai
sebahagian dari pada pergerakan
Kesatoean Melajoe Singapoera
itoe, nampaknja telah djaja dan
pada masa ini bolehlah dikata
kan hanja menoenggoe kepoetoe
san dari Kesatoean Melajoe Si¬
ngapoera sahadja sama ada di
persetoedjoekan atau poen tidak.
Kaoem iboe Singapoera telah
sekata dan seboelat pikirin ber
setoedjoe hendak membangoen
kannja, karena dipikirkan jaitoe
telah tiba masanja bagi kaoem
iboe Melajoe sejogia bergerak be¬
kerdja sama2 dengan kaoem laki
laki menoedjoe kesempoernaan
hidoep bangsa dengan menoenai
kan kewadjiban masing2.
Kami kaoem iboe Singapoera
chasnja dan seloeroeh tanah Me
lajoe 'amnja, memang sedar ke¬
koerangan serba serbinja dan jg
demikian wadjiblah kaoem lela
ki menoendjoek adjar dan me¬
mimpin pandoe akan kaoem iboe
mengikoet sepatah kata Mustapa
Kemal: „mendidik perempoean
ikaoe iboet dengan djalan mem¬
boekakan otaknja dengan ilmoe
agama dan pengetahoean im itoe
adalah toedjoean jg oetama bagi
kemaraan anak2 bangsa2".
MOESJAWARAT RAMAI
Pada 18 Maart jbl. seramai ki
ra2 9 orang kaoem iboe Mela¬
joe telah berhimpoen diroemah
ji2 Fatimah binti Hadji Haroen
istri jg moelia Tengkoe Abdul
Kadir G.P. di Arabstreet oentoek
meroendingkan tjita2 ini.
Moesjawarat itoe telah dipim
pin oleh Tji' Fatimah binti Ha
dji Haroen dan kepoetoesannja
dengan seboelat soeara adalah
seperti dibawah ini
1. Bersetoedjoe mendirikan
persekoetoean kaoem iboe Singa
poera sebagai sebahagian dari
pada Kesatoean Melajoe Singapoe
ra.
2. Bersetoedjoe membenarkan
Setia Oesaha sementara beratoes2
dengan Kesatoean Melajoe Singa
poera berkenaan dengan kepoe¬
toesan moesjawarat itoe.
3. Dibawah ini ialah tjada
ngan pegawainja-pengoersi-chik
Fatimah binti Hadji Haroen iste
ri jm. Tgk. Abd. Kadir G.P.,
naib2 pengoersi-chik Marjam is
teri Datoek Moehammad Zali GP.


isteri e. Daoed bin Moehammad
Sjah, Setia Oesaha chik Zaitoen
bin Oesman Goeroe Sekolah Me
lajoe.
Djawatan Koeasa chik Teh bin
ti H. Moehammad Samin isteri
t. Abd". Djalil bin H. Haroen,
chik Zahrah binti Kamaroeddin
isteri c. Soedin bin Abd. Rah
man, chik 'Aisjah binti Amiroed
din isteri e. Ishak bin Ahmad
chik Rafilah binti Datoek Abdul
lah isteri e. Moehammad Noer¬
bin Hitam, ciuk Saodah binti
H. Abdullah isteri e. Abd. Ha
mid bin H. Abdoel, chik Tek
binti Mahmoed isteri e. Abu Tha
lib, chik Roegaja binti H. Ali,
chik Marfoe'h binti H. Irsjad
Goeroe Sekolah Kampoeng Ge¬
lam.
OETJAPAN ENTJIK FA
TIMAH
Entjik2 sekalian! Tentoe entjik
tahoe jg Singapoera tempat kita
tinggal ini soedah seratoes ta
hoen lebih oemoernja selama itoe
lah orang2 kita Melajoe hidoep
di Singapoera ini. Tjoba kita ban
dingkan kaoem lelaki dengan ka¬
oem perempoean kita Melajoe
Kaoem lelaki ada bermatjam2
persekoetoeannja bagi faedahnja
sendiri, tetapi kita kaoem iboe
apa jang ada?
Djadinja seratoes tahoen lebih
kita kaoem iboe telah tinggal kebe¬
lakang. Kita tidak boleh menjalah
kan datoek nenek kita tentang
lailainja tidak maoe mengadakan
apa. Persekoetoehan bagi faedah
kaoem kita pada masa itoe dan
masa ini kalau kita jang hidoep
pada masa ini loepa dan lalai
seperti datoek nenek kita jg da
hoeloe itoe, tentoelah kita dikoe
toek oleh anak2 kita masa jg
akan datang. Apa2 djoega lang
kah kita jang memberi kebadji
kan kepada bagi kita masa ini
semata2 karena bagi anak2 kita
boekan faedahnja tertentoe sadja.
Sebab itoe marilah kita berama
berpimpin tangan bersatoe hati
mendirikan seboeah Persekoe
toean Kaoem Iboe dan marilah
kita bekerdja bersama2 oentoek
faedah kaoem kita masa ini dan
anak2kita pada masa jang akan
.
datang.
Sebenarnja beloem ada seboe¬
Persekoetan Kaoem lboe poen
di Semenandjoeng Tanah Mela


Persekoetoean Kaoem Iboe
Melajoe di Singapoer
schik Aminah binti Moehammad
Tjita2 hendak menoemboehkan


lajoe pada masa ini karena apa?
karena beloem ada kaoem iboe
jg berani membangoenkan serta
memimpin satoe pergerakan.
Sekarang marilah kita lajang
kan pemandangan kepada saudara
saudara kita di Sumatra jg se¬
bangsa dan seagama dengan ki
ta disini. Saudara2 kita kaoem
iboe di Sumatra sana soedah la¬
ma mengadakan berbagai2 perse¬
koetoean oentoek faedah kaoem
sebangsa. Djikalau saudara2 ki
ta disana boleh mengadakan ber¬
bagai2 persekoetoean mengapa
kita disini tidak boleh mengada
kan seboeah persekoetoean?
Sepandjang pendengaran saja
dalam seboelan doea ini nampak
nja kaoem lelaki sangat bergi
rang hati mendengar tjita2 kita
hendak mengemboehkan seboeah
persekoetoean faedah kaoem se¬
bangsa kita dan pada hari ini se¬
kalian kaoem laki2 Melajoe di
Singapoera berdo'a kehadirat Toe¬
han Rabboelalamin, moedah
moedahan perkoempoelan kita pa¬
da hari ini akan memberi sebe¬
sar2 ma'na kepada kita dan anak
tjoetjoe kita pada masa jg akan
datang kelak.
Pendeknja nasib kaoem kita
pada masa jg. akan datang ber¬
gantoeng atas kepoetoesan moe¬
sjawarat kita hari ini. Sekiranja
kita semoea ada disini insjaf
dan sedar akan nasib kita pada
masa ini dan apa djadinja kepa¬
da anak2 tjoetjoe kita pada ma¬
sa jg akan datang, tentoelah per¬
koempoelan kita hari ini akan
mempersetoedjoekan tjita2 kita
hendak membangoenkan perse¬
koetoean dengan tidak pajah ber¬
bahas2 lagi. Soenggoehpoen be¬
gitoe saja soeka perkara ini di
dipoelangkan kepada Entjik2 se¬
moea memikirkan sama ada berse¬
djoe atau tidak.
Oetjapan Entji Pengoersi itoe
telah disokong oleh e. Rafi'ah
binti Abdoellah dengan ringkas
dan bernas. W.M.


PARIAMAN


Persb: „Ippa", beritakan.
Tablig besar di mesdjid
Soengai Limau
Kita dikabarkan berhoeboeng
karena hendak memperingatti ha¬
ri lahirnja nabi besar Moeham
mad s.a.w. maka pendoedoek
Soengai Limau bermaksoed akan
meadakan tablig besar bertem
pat dimesdjid Soengai Limau sen¬
diri.
Tablig ini akan diadakan pa¬


da petang Djoemat malam Sap
toe 27-28 Mei dihadap ini.
Diantara pembitjaraan, tertja
tet namanja toean Dr. A. Karim
Amiroellah dari Manindjau, Moe
hamad Zein Jasin dari Padang
dan poeroe2 agama di Soengai
Limau.
„Didirikan Volkschool
Entah karena kekoerangan se¬
kolah bagi anak2 negeri Soengai
Limau, maka oleh Bestuur seko
lah Dinijah Soengai Limau dimak
soed lagi akan mengadakan sa¬
toe sekolah jang sederdjat de
ngan Volkschool.
Pergoeroean ini kabarnja akan
dimoelai pada permoelaan cur
sus tahoen ini djoega.
Disamping itoe terberita oleh
pendoedoek dimaksoed djoega
akan mengadakan satoe Schakel
sebagai samboengan dari anak2
jang tamat dari Volkschool itoe.
Moedah2an maksoed jang moe¬
lia ini lansoeng dengan baik dan
akan dapat samboetan dan toen
djangan dari pendoedoek Soengai
Limau oemoemnja.
Malaria berdjangkit
Penjakit malaria di Soenoer
jang doeloe kita kabarkan soe¬
dah moelai berkoerang, sekarang
soedah berdjangkit kembali. Ka¬
rena hebatnja seranga penjakit
itoe, maka dients D.V.G. soedah
mengirim satoe orang mantrie ma¬
laria kesana.
Dalam hal ini toean dokter
Tazar dari Kajoetanam tidak soe¬
ni2nja berichtiar boeat membas
mi penjakit terseboet. Salah sa
toe tindakan beliau jalah dengan
mealirkan air Soengai Sirah jang
tergenang sebagai soember pe¬
njakit terseboet:
Selain dari Soemoer kota Pa
riman soedah ketoelaran poela
oleh penjakit terseboet. Soedah
banjak poela diantara pendoe
doek jang diserangnja.
Toean M. Noer hoofd mantrie
dan B. Ali Oemar Mantrieverple
ger Pariman soedah mengambil
tindakan memereksa air jang ter¬
genang jang didoega ada seba
gai sarang dari penjakit malaria
itoe.
Menoeroet doegaan kita, ra
wang dekat Benteng jang berta
li dengan moeara jang oleh jang
berwadjib beloem ditimboen se¬
moeanja, dimana air selaloe ter¬
genang, moengkin djoega seba¬
gai sarang penjakit itoe.
Apa tidak baik tempat itoe di
pereksa, dan ditimboen teroes?


Fort de Kock


EDITORIAL


Khadi niklah patoet di
toekar dan diberi
wakil
Boeat negeri Biaro Gadang jg
mempoenjai djiwa 4000, ada
enam boeah mesdjid beserta
enam orang kadhi nikah. Disitoe
kerapkali terdjadi perselisihan
dalam hal kawin, hingga terpak
sa mendjadi oeroesan Magistraat
dan raad agama. Anehnja, kadhi
jang tiada tjakap dalam oeroesan
administratie dan koerang faham
dalam fasal perkawinan, masih
dipakai djoega. Masing2 tidak
ada poela wakilnja jang tentoe.
Keadaan begini bisa menggang
goe keamanan oemoem.
Patoet mendapat perhatian da¬
ri anak negeri dan Kepala nege¬
ri.
Tanah kepoenjaan nege
ri dibiarkan sadja.
Di Biaro ada sebidang tanah
kepoenjaan anak negeri, soedah
beberapa tahoen dipakai oleh se¬
orang pendoedoek disitoe dengan
tidak ada soerat ketentoean jang
njata, hingga oleh anak negeri
jang beroemoer 25 tahoen keba¬
wah agak koerang djelas riwa
jatnja.
Kita ingin bertanja: Apakah
akan dibiarkan teroes demikian
oleh anak negeri?
Ada baiknja dioeroes oleh pe¬
gawai sidang mesdjidi jang me¬
reka itoe masih moeda semoea,
dan dibantoe oleh Kepala Nege
ri. Djika tidak, meroegilah anak
negeri.
Perkawinan jang tidak
beres.
Beberapa boelan jang laloe soe¬
dah kawin seorang laki laki asal
dari Biaro dengan seorang perem
perempoean asal dari Koto Toeo¬
dikawinkan oleh bapa perempoe¬
an di Pajakoemboe.
Kemoedian, kedoea soeami is
teri itoe pergi ke Taratak Boe¬
loeh [Pakan Baroe, berdagang.
Kebetoelan seorang pemoeda se¬
negeri dengan perempoean tadi
berdjoempa disitoe. Oleh karena
dia merasa chawatir atas perdja¬
lanan mereka, lantas diperiksa
soerat nikah. Achirnja ternjata
bahwa soerat itoe tidak berisi
tanda tangan orang jang semes
tinja, tjoema ada tanda tangan
wali sadja.
Kedoea soeami isteri teroes di
pisahkan, perempoean diserahkan
kepada familienja. Sampai seka¬
rang masih begitoe.
Menoeroet hemat kita, Kepala
Negeri kedoea belah pihak ada ba¬
iknja toeroet menjelasaikan Pa¬
toe mendjadi pemandangan bagi
candidaad soeami.
Doea kali bajar be¬
lasting.
Seorang anak negeri Biaro ada
poenja kebon getah di Poelau
Gadang Bangkinang jang menoe¬
roet berita orang itoe sendiri, dia
soedah doe kali bajar belasting
tahoen jang laloe 1937 di Biaro


Sekolah tinggi Moeham
madijah


Sesoenggoehnja soal ini haroes Ini memang perloe tersebab pe¬
kita bersama sama memikirkan
nja, agar dapat dengan bantoean
bersama2 tertjapai tjita2 jg soe¬
tji itoe.
Walaupoen Moehammadijah
mengandjoerkan atau mengambik
initiatief ini, tetapi tjita2 itoe ada
ten goede artinja membawa
kebadjikan boeat kita bersama
Terlebih dengan dapat diben¬
toeknja soeatoe badan comite
dalam pertamoean Moehamma
dijah dengan oendangan pada
malam Saptoe malam Minggoe¬
jg. laloe akan bergerak oentoek
mentjapaikan tjita2 ini, maka soe¬
dah sepatoetnja poela boeat ki¬
ta, begitoe djoega badan comite
mengambil kewadjiban boeat
mempeladjari dengan kritis dan
intensief programma2 dari seko¬
lah tinggi itoe agar dapat mem¬
beri penerangan jg serba djelas
pada oemoem, tentang programa
peladjarannja.
Telah diketahoei bahwa advies¬
commissie di Betawi telah me¬
rantjang programma dari vakken
jg akan dipeladjari dalam seko¬
lah tinggi jg dimaksoedti tsb.
Dalam hal ini kita sendiri
poen mempoenjai kewadjiban se¬
soedahnja kita mempeladjari pro¬
gramma advies commissie itoe,
oentoek menjatakan pikiran soe¬
paja nanti bisa dibitjarakan ter¬
oetama sekali dalam pertamoean
jg akan diadakan dengan angge¬
ta badan comite tsb.
Ontwerp programma dari ad¬
vies commissie hingga kini telah
ampir satoe tahoen disiar
kan, bila kita tidak salah. Diwak
toe itoe beloem bisa diberi peman
dangan jg lebih loeas, tentang
sedjarahnja pengadjaran sekolah
tinggi, tersebab soekar berhoe¬
boeng dengan waktoe terlaloe
sempit.
Tetapi sajang penerangan itoe
sampai sekarang masih sadja be¬
loem diberi, dan berhoeboeng de
ngan baroe ini Moehammadijah
daerah Minangkabau mengadakan
propaganda vergadering diwaktoe
mana djoega dimintak soepaja
hadirin mengemoekakan pikiran
dan pendapatannja tentang pen¬
dirian tsb.


Dalam oeraian komisie terse¬
boet ada tidak begitoe djelas dit
terangkan tentang perhoeboengan
nja pengetahoean dan praktijk.


dia soedah membajar dengan
wang kentan, di Poelau dengan
potongan harga coupon oleh Ke¬
pala Negeri disitoe.
Kita harapkan sadja agar pihak
kekoeasaan negeri soeka mengem¬
balikan salah satoe. Sebab dikam
poeng sendiri dia tidak poenja
economie.
Baik djoega bagi orang2 peran
tau dan jang poenja pentjarian di
loear negerinja, toeroet memper
tikan, soepaja djangan kedjadian
poela seroepa ini Rotarij.


mandangan terseboet moengkin
bisa mempengaroehi programa
terseboet.
Kalau kita perhatikan dengan
betoel ontwerp kommissie tsb.
maka dapatlah kita mengemoeka
kan bawah tjita2 tsb. tidak
didasarkan pada Hooger ekonomi
sch industriele school, melainkan
soeatoe ekonomische industrie
she Hoogeschool jang mana jang
pertama mementingkan pengeta
hoean akademisch sedangkan jg
terseboet belakang mengoetama
kan praktijk.
Begitoelah dalam tiap2 faculeit
mempoenjai persediaan wijsgeeri
ge propaedeuse, artinja persedia
an philosophie.
Ternjata djoega dalam progra
amma tsb. penerangan jang
koerang tjoekoep tentang pehoe¬
boengannja vak Islam dengan vak
jang lain.
Dalam rantangan itoe kommis
sie tjoema ada membilangkan
bahwa kare a bebarapa sebab, soe¬
soenan sekolah tinggi itoe, tidak
akan memilih paedagogische stu¬
dfeinrichting, sedangkan itoe
ada sebagian dari pada letteren
dan wijsbegeerte.
Tentang dasarnja sekolah ting
gi itoe sekonomisch industrieel
ada serba koerang djoega pen¬
djelasannja.
Seakan akan rantjangan itoe
menoendjoekkan bahwa sekolah
jg sematjam itoe sadja jg baik
dan tidak ada jg lain jang bisa
menoetoep keboetoehan rakjat.
Oleh sebab itoe kekoerangan
dalam keterangan itoe masih sa¬
dja memberi kesimpoelan pada
kita, bahwa toekomst dari abitu
rienten sekolah tinggi itoe masih
sadja gelap, dan tidak akan tahoe
djalan mana mesti ditempoehnja
boeat menghasilkan kennisnja itoe
Bagimana lepasan sekolah itoe
tidak menoendjoekkan dengan dje¬
las jg berhoeboeng atau tidaknja
dengan kemadjoean atau peroba
han masjarakat dikemoedian hari.
Hanja diterangkan sadja bah
wa Indonesia diwaktoe ini
dalam melaloei perobahan.
Perobahan mana didasarkan
atas perdjalanan riwajat doenia.
Dimana sekarang ini Indonesia
jg semata2 satoe negeri pertanian
dengan perkataan lain soeatoe
agrar staat, haroes dirobkh ke¬
dalam satoe industrieele
staat.
Dimana diterangkan bahwa ne¬
geri jg semata2 agrar dikalahkan
oleh satoe negri jg berindoestrie
Anggapan ini memang benar
akan tetapi diwaktoe ini, riwajat
dan perdjalanan negeri telah mem
boektikan poela bahwa dengan
indoestrie sadja, tidak akan tjoe¬
koep boeat menoetoep keboetoe
han masjarakat tsb.
Lihatlah negeri2 jg dahoeloe
nja berdasar agrarisch jang me¬
noekar kedalam indoestrie, me¬
maksa akan mereka oentoek men¬


Penjakit Terkenal
Ini kali kita terang2 hendak
menarik perhatian oemoem !
Tjara Dagblad Radio bekerdja
soepaja dirinja djadi terkenal ki¬
ta disini barangkali tidak oesah
lagi mengoeraikan, lantaran oe¬
moem disini telah sama2 menge¬
tahoei diantara nama satoe dari
pada itoe, teroetama sekali de
ngan djalan melakoekan „aanval"
jg boekan boekan atas dirinja
„Perki".
Terang sekali barang apa jg
ditoedoehkannja atas diri „Perki"
poen collegas dagblad „Persa¬
maan dan Sinar Sumatra toeroet
menjatakan kebenaran Perki.
Apa sebab Dagblad Radio ti
dak melakoekan aanval atas ke
doea itoe, kita tidak tahoe. Ha
nia sadja kita sebagi persoon A.
Madjid Oesman sadja jg moeng
kin mengetahoei itoe, lantaran
kita in persoon telah kenal de¬
ngan maksoednja Dagblad Radio
jang kita tidak perloe kemoeka
kan itoe disini.
Hanja sadja kita disini bisa
menjatakan bahwa dalamnja ter¬
simpoel perasaan „tjimboeroe"


djalankan politiek expansienja
goena metjari bahan2 mentah.
Rakjat dalam negeri sendiri
toeroet terdesak oleh kemadjoean
indoestrie. Oleh sebab itoe nege¬
ri mendjadi sempit, dan politiek
nja expansi djadi berbahaja boe¬
at jang lain. Pertatanian dan in
doestri sebenarnja haroes berdja¬
lan bersama2.
Doenia sekarang memboektikan
Selain dari pada ini dari soal
vakkennja.
Diwadjibkan 9 vakken sedang
kan satoe2 vak adalagi bahagian
bahagiannja jg sama sekali men¬
djadikan 38 vakken.
Bertambah lagi vak Islam jang
mempoenjai dogmatiek sendi
ri misal riwajat -philosephie¬
hoekoem dsb.nja.
Tambah lagi jg wadjib boek
houden -handelsrekenen, bahasa
Indonesia -Djerman -Inggeris.
Jang diandjoerkan jg tidak di
wadjibkan -Japan -Arah-Sociolo
gie -paedagofie -hygiene.
Bila diperhatikan dengan be¬
toel2, tentoe studen dalam seko
lah tinggi itoe akan mendapat
banjak kesoekaran boeat mem¬
boehoengkan vakkennja nanti
teori dengan praktijk.
Oleh sebab itoe kita disini
mengandjoerkan pada badan co
mite teroetama sekali oentoek
mempeladjari dengan kritische
sdudie soesoenan sekolah tinggi
itoe sekiranja dapat dipermoe¬
dah agak sedikit.
Pasal pendiriannja kita akoei
dan disokong dengan sepenoeh2
tenaga, tersebab memang soedah
waktoenja boeat Indonesia oen
toek mempoenjai sekolah tinggi
sendiri ditengah2 masjarakat sen¬
diri poela.
Bantoelah maoepoen dengan
geest-moreel dan financien oen
toek keselamatan kita bersama.


ada berdiri di Betawi terdiri:
1) Ir. Goewandha.
2) lr. Ibrahim.
3] Meesteres Maria.
4) t. Kartosoedarmo Consul
Hoofdbestuur daerah Djawa
Barat.
5 Sardojno di Dept. van Onder
wijs.
Sehabis ini maka diroendingkan
pada sekalian hadirin patoet ti¬
daknja boeat nendirikan comite
terseboet.
Sesoe lah beberapa waktoe
mengadakan perdebatan pikiran,
maka hadirin sekaliannja merasa
patoet.
Berhoeboeng dengan itoe maka
oleh Consul Hoofdbestuur dima
djoekan beberapa nama jang akan
membentoek badan comite terse¬
boet diantara mana dipandang
perloe sekali boeat doedoek da¬
lam toeboeh itoe salah seorang
persoonnja persman, jang
mana dimintak dan terpilih t. A.
Madjii Osman, Dir Hoofdbes
teur "Dagblad Perantaraan Kita"
BADAN COMITE PADANG.
Sesoedah diadakan pertoekaran
fikiran antara berapa jg hadir maka
dapatlah dibentoek badan comite
jang dikehendaki itoe jang senan
tiasa berdiri dari 11 orang, seba¬
gi berikoet dibawah ini
1. Mr. Soetan Haroen al Rasjid
IAdvocaat & procureur Padang.
2. Aboe Bakar St. Lembang Alam
goeroe Adabiah Lid Gemeente
raad.
3. B.S. Nazaroeddin ffiscaal Grif
fier Landgerecht 
4 Soetan Mansjoer gep. districts
hoofd).
5. Sjarif Gani, handelaar
idem
6. Aziz Latif
7. Dr. Sjofjan Rassat, kebetoelan
Itidak hadir tapi akan dioesoel
kan kepada beliau oleh Consul
sendirij.
8. Zainoeddin Pandoeko Sinara
ISchatkist ambtenaar comptab
liteit
9. Abd Wahab P.G.A.I.I
10. Oemar Alamsjah IP G. A.l.
11 A. Madjid Oesman. Dir. Hoofd
redacteur soerat kabar ini.
Dari hal pembahgian pekerdja
an comite itoe sendiri akan be¬
rempoek bersama sama.
Sedangkan jg akan mendjadi
pemimpin dari comite beloem da¬
pat ditetapkan diwaktoe malam
itoe, tersebab anggota comite ber¬
pendapatan bahwa rapat lang per
tamakali diadakan sebaiknja di
lakoekan atas oendangan dari
Consul Hoofdbestuur daerah Mi
nangkabau diwaktoe mana akan
ditetapkan pemimpin itoe.
Bila harinja beloem djoega da¬
pat ditentoekan, akan tetapi pasti
akan diadakan dalam berapa hari
ini jg djatoehnja pada hari Sab
toe.
Sehabis itoe pertemoean ditoe
toep dengan selamat kira kira
poekoel 12 malam.
Ada samboengan
N.B. Kemaren hari Minggoe te
lah dilangsoengkan poela open
baar, verslag mana akan menjoe¬
soel.


RAPAT DIKANTOR DISTRICT
HOOFD PADANG.
Toeroen kesawah
Hari Sabtoe jang laloe telah
diadakan rapat dikantor Districts
hoofd Padang oleh sekalian Ke
pala2 Negri district Padang de
ngan djoega dihadiri oleh Kam
ponghoofden boeat membitjara
kan serta mentjari moefakat ten¬
tang toeroen kesawah.
Rapat terseboet dipimpin oleh
toeankoe Districtshoofd sendiri.
Begitoelah dapat moefakrt jg
soedah tentoe didasarkan atas
perhitoengan moeson disini, bah
wa pada tanggal 16 Juni j.a.d.
akan diadakan pemboekaan ke¬
pala Bandar seperti setiap tiap
tahoen di Loeboek Bergaloeng.
Sesoedah itoe maka ditetapkan
sekali waktoe oentoek member¬
sihkan bandar dari tanggal 17
Juni sampai 15 Juli, jang mana
sesoedah itoe diwadjibkan kepa¬
da sekalian orang pesawah soe¬
paja mengerdjakan sawah ma¬
sing masing.
Sport


BONDS PADANG Versus
BONDS PAJAKOEM
BOEH.
5 — 
Kemaren hari Minggoe sore te
lah dilansoengkan boeat pertama
kali diadakan districts atau ste¬
denwedstrijden.
Bonds XI Padang keloear de
ngan spleler2 jg terpilih, begi
toe djoega Pajakoemboeh.
Kedoea2nja itoe bermain de
ngan tjepat oentoek mendjaga na¬
ma dari bond masing2.
Begitoelah pertandingan itoe
berachir dengan 5-1 boeat keme¬
nangannja bond Badang.
Kita harap sadja soepaja Paja
koemboeh tersebab ada pech ini
kali di lain kali akan keloear de
ngan stelling jg lebih rapi, agar
sama2 dapa mempertinggi peil
sport diseloeroeh Minangkabau
ini.


Telah dapat per
hatian.
Toelisan kita baroe-baroe ini
tetangan keroesakan djembatan
di Kampoeng Doerian disini, te
lah dapat perhatian dari pihak
jang berkewadjiban. Oleh sebab
itoe kita patoet meatoer terima
kasih pada toean Red: kita jang
telah soedi meloeangkan soerat
chabar oentoek itoe djoega kepi
hak S.S, sebagai selamat berker¬
(B.M.K.)
dja.
Mutatie
Diwadjibkan boeat memerintah
dionderafdeeling Painan t. Con
troleur I. kl. A.J. van Es seka
rang diperbantoekan pada Assis
tent Residen der L. Kota di Paja
koemboeh.
Diperbantoekan pada Asistent
Residen der L Kota Pajakoem
boeh J.R. de Graaf sekarang di
perkerdjakan di residenttie Bali
dan Lombok.
Diwadjibkan boeat mendjalan
kan perkerdjaan boat sementara
waktoe sebagai boschwachter b/h


Boschwezen S.W.K. Sjamsir ge¬
lar Soetan Malano, sekarang
schrijver houtopnemer di Solek.
VARIA Politie
Siapa poenja?
Dikantor polisi ditempat wacht
commandant telah diponeer satoe
koffer dari koelit imitatie jang
berisi 2 helai tjelana poetih 1
openjas 2 helai anak badjoe ge¬
streept 1 boender ramboet 1 al
bum dengan portret 1 blik de
ngan etiket 1 cahier dengan be¬
.
berapa lembar kertas.
Koffer terseboet ditinggalkan di
Pasar Djawa oleh seorang kena¬
lan dari Dj. jang dahoeloenja ting
gal sama-samanja.
Dikira koffer itoe kepoenjaan
nja seorang bernama Sajg boleh
djadi telah berangkat ke Kerintji
Oleh kerena S. itoe lama pergi
dan tidak kembali kembali, maka
Dj. diserahkannja koffer itoe ke¬
tangan politie disini.
Siapa jg merasa ketinggalau
koffer itoe soedah tentoe bisa
datang kekantor polisi boeat me¬
ngambil koffer tsb.
Lagi siapa poenja?
Oleh looper roti bernama S.
jg tinggal di Djati telah dikete
moei satoe koempoelan koentji di
djalan Terandam, barang mana
sekarang terletak dikantoor Hoofd
bureau van polisi, begitoe djoe¬
ga satoe pak kertas tjeki ikoal
di djalan Poelau Ajer.
Opsporing
Dari Padang Pandjang diharap
soepaja ditjari seorang bernama
IM. Dj. jang telah menghilang de
ngan membawa 4 thermofles.
M. Dj. terseboet telah dapat
ditangkap dikirim kembali ke¬
Padang Pandjang.
Rectificatie
Pada hari tanggalnja diatas
kepala lembaran kedoea di¬
dapat kesalahan tanggal 22 Me
semestinja 23 Mei,
Dengan ini dibetoelkan.


Menjamboeng chabar tentang
kedatangan Hadji Ramli
ke Padang
Semalam kita dapat batja da
lam soerat harian ini bahasa pa¬
da beberapa hari jang laloe te
lah datang kekota ini toean H.
Ramli Soeliki jang telah pernah
bermain dalam plaat Odeon. Oleh
karena disana ada terseboet na¬
ma Wihdatoessjoebban Minang
kabau, maka kita sengadja mem¬
ferloekan mentjari kebenaran cha¬
bar ini. Maka disini kita dapat
oeraikan serba sedikit pendapatan
kita tentangan itoe.
Sebagai hasil dari pembitjaraan
kita dengan t. H. Ramli tsb. ba¬
hasa kedatangan beliau itoe ke¬
mari memang oentoek mengada
kan satoe perhitoengan dengan
seperangkatan muziek di Padang
ini. Tentangan keberangkatan
beliau jang sekali ini dengan
Wihdatoessjoebban Minangkabau
itoe beloem ada kepastiannja.
Karena kata beliau perkoempoe
lan jang diatas sekarang dalam
keadaan koetjar katjir adanja,
walaupoen beliau berpendapatan
djoega tjoema dengan perkoem¬
poelan jang seperti itoe dengan
memakai nama Minangkabau, ba¬
haroe dapat perhatian penoeh
dari segenap lapisan dan go¬
longan tentang lagoe timoer. Be¬
liau berpendirian akan menjoe
soen Wihdatoessjoebban itoe
kembali bahkan lebih rapi lagi
dari jang soedah-soedah, karena
kata beliau amat sedih hati be¬
liau melihatkan keadaannja se¬
boeah perkoempoelan, jang telah
beliau rasai enak rasanja pada
masg jang telah laloe itoe. Apa
beliau nanti berangkat dengan
Wihdatoessjoebban Minangkabau
atau dengan satoe perkoempoe
tan lain, dibelakang hari kita
loetoerkan, sesoedah kita peroleh
chabar jang pasti.
Demikianlah soepaja kita dja
ngan djadi keragoean, teroetama
sekali dipihak saudara-saudara
kita penggemari Gamboes Arab.
IB.M.K.I


Beroesanlah dengan
„Hoeboengan penoempang
auto'
Pasaar Moedik 33 dan pasar Goan Hoat pasar Djawa Padang
tel no 395 dan 396
Agent dari Gouv autopost dienst „
Dioeroes dengan
Tertib dan aman


Menoenggoe dengan hormat


Awas
Mintaklah selaloe AIR DJAMOE ASMANI
DRANK oentoek menambah kekoeatan toean
toean.
Orang jang biasa meminoem obat Asman
Drank lama2 sehat gagah goembira.
Agenten: Radjo Bongsoe B.K. 
Kamp. Baroe -- Padang.
107
Importeur: D. M. Talib Alibi


 
pen door de
Soetan Sati S
MODERNE SCHOEN WINKEL
TJAP SINGA
No. 1 Vak 4 Gemeenteloods
Tersedia bermatjam2 sepatoe
dan slop lelaki dan perempoean
toean2 dan njonja2.
Potongn menoeroet zaman 
60
enanti dengan ormat


2392.25
English Class
(Tahoen ke 4)
KAMP. DOBI 26 PADANG
Menerima Moerid 
POETRA & POETRI
Boeat Cursus petang dan malam.
Beladjar 2 X seminggoe
Bajaran poetra f1,50, poetri f1.25
peladjaran dari A.B.C. sampai soerat menjoe
rat dagang.
BOEKOE boeat permoelaan digoenakan
ENGLISH SIMPLIFIED For INDONESIA
Hormat dari
A, Hitam
Senior Cambridge
Goeroe Inggeris Islamic College
Masoekkanlah advertentie
kedalam dagblad
Perantaraan Kita"


Klamboe penganten
BELILAH
BATIK SOLO dan PEKALONGAN
SAROENG ADANG dan GAROET
Permadani, selimoet Wool
Voile, Crepedechine, Georgette 
Renda Semarang
Bedak dan minjakwangi
Sedia Baby Talc. Keloear
TOKO
Indonesia
125
Padang Tel 333


Toko Malaise


pasar Djawa Vk 7-8
Handel in Porcelein en Emaile enz 
Koendjoengilah tempat kita
sebeloemnja toean2 dan njonja2
pergi ketempat lain, jang mana
tentoe sadja tidak akan menjesal!
Menanti dengan hormat!
Toko Malaise 40


Malam
SAT


DI


Berbatjoe Koeda


Belantoeng ketjil


Padang


1 Sampai 18


1999
JUNI


DI


Pada Hari
MINGGUL DAN DEREN o---6 JUNI 190


HET BESTUUR


H. AMINOELLAH
Samaratoe! Djam'iah ma'na persembahjangan dan kete
rangan Haidh, Nipas dan Istihadah tjetakkan jg ke III a f0,60
Attibjan merentjanakan roekoen Islam dengan pan
djang lebar.
0,75
Atoeran ke Mekkah mengerdjakan hadji
0,60
Tarich Nabi Moehammad riwajat beliau semendjak la¬
hir sampai wafat 1—11
a f0,30
Lima poeloeh pemimpin, atoeran mendidik anak setja
ra Islam dan pengetahoean Docter tjetakkan ke III f0,60


Akidah Islamijah, ilmoe tauhid


0,30


Perisal Kita penolak Ahmadiah


0,30


Tarich Pembesar Islam


0,80


9


Hak berkoempoel dan bersidang


0,30


10


Pokok Pendidikan


0,12


11


Tjara sembahjang Rasoellah.


0,20


12


Tjerita Nabi Joesoef


0,20


13


Riwajat agama Islam I.


0.15


14


Tarich Nabi Soeleiman


0,40


15


„ Isa'
35


0,25


16


Moesa


0,30


17


Adam


0,25


18


lbrahim (H.M)


0,25


19


Pakaian qadhi nikah.


0,90


20


Al adab (atoeran mandidik).


0,80


21


Pembahagian Poesaka


0,20


22


Riwajat ahli goea 1Ashaboel Kahfij.


0,25


Administratiekantoor.
CENTRUM*
BEHEERDER Dahar Azis
Raafweg.
PADANG
Telefoon No. 277.
Belastingconsuent
en


Administratie


80


Boleh beli pada:
BOEKHANDEL & DRUKKERIJ „KAHAMY"
Fort van der Capellen


DJOEMA'AT 27 MEI 1938


DAGBLAD


LEMBAR KEDOEA


GANTARA AA
99


Sumatra


Melawat ke Deli
BANDINGAN
Sumatra Timoer
dan Barat
Oleh Reizend-Corr. „Perki"
Serba sedikit telah kita bitja
rakan dari hal Deli demikian
djoega dengan iboe negerinja Me
dan.
Jang perloe kita tambahkan
lagi jalah het Dollarland itoe ak
dalah soeatoe pelosok Ipodjok
soeboer dari negeri kita jang ha
silnja bermoeara keloear negeri
Boekan sadja tanahnja soedah
penoeh dengan Consusies asing,
poen djoega peroesahaan jang la
in2 dari jang ketjil sampai ke jg
besar hampir semoanja berada
ditangan „tetamoe" kita.
Seseorang boleh mempersaksi
kannja, dari moelai perniagaan
sajoer, ikan, sampai keperdagang
an jang besar2 ada dipegang o¬
leh orang jang datang.
Boemi poeteranja bolehlah
memdjadi boeroeh, dan membe¬
li keperloeannja dari „tetamoe“
kalau koerang soeka hidoep „ma¬
kan gadji bolehlah menompang2
berladang pada consesies temba
kau dengan membajar „sewanja“
sebagai mana jang dimaoei dan
ditetapkan oleh Maatschappij jg
"poenja,, tanah, sekian ratoes
gantang padi dalam sedjaloer.
Boekan tak ada dari peladang
itoe sesoedah bekerdja—7 boe¬
lan membanting toelangnja "bo¬
leh2 menerima nasibnja dengan
hasil peroesahaannja tjoekoep
oentoek pembajar „sewa" djaloe
ran dan penoenaikan hoetangnja,
ongkos hidoepnja selama toe¬
djoeh boelan itoe.
Biasa diseboetkan orang di De¬
li „padi-padian" artinja seladang
mendjoealkan padinja lebih da¬
hoeloe, sewaktoe benih baharoe
sadja selesai ditoegalkan—Harga
pendjoealan tentoe sadja moesti
menoeroet kemaoeanja sitengkoe
lak orang2 pembeli atau „pele
pas" sitani moesti menoeroet ka¬
rena kalau dia tidak bisa hidoep
Ada diantara peladang itoe jang
„moesti" menerima nasibnja ke¬
tinggalan hoetang pada pelepas
wang karena hasil ladangnja se¬
soedah „ditoelak" sewa djaloe
ran menoedjoehkan koerang gan
tangnja dari apa jang soedah di
djoeal. Hal ini dengan apa bo¬
leh boeat sitani itoe „terpaksa"
menoenggak sebahagian hoetang
nja pada tengkoelak.-
Perloe djoega kita tjatat disini
orang Deli „tentoe" menderita la¬
par kalau beras loear negeri t
dak dimasoekkan kesana, oen
toenglah boeat Siam dan Rang
goon boleh mendapat pasar be¬
rasnja di Deli, het dollarland.
Soedah toean lihat kehidoep
an bangsa kita jang djadi koelie


kontrak di ondernemingen, soe¬
dah poela toean perhatikan ka
oem kita jang bertani di Deli
memadai dahoeloe perlawatan ki¬
ta ke het dollarland itoe, apa an
tinja Deli boeat kita dan apa ke¬
pentinganja boeat „tetamoe" ke¬
adaan Deli menoendjoekannja.
Seseorang jang memperhatikan
keadaan bangsanja di Deli, biasa
hidoep dinegeri, tetamoe itoe
akan merasa lapang sedikit dada
nja kalau ia toeroen dari A.D.
Liem di Boekit Tinggi.
Boekan hawa dingin jang me¬
legahkan dadanja, tetapi „peman
dangan" jang memboektikan pa¬
danja, toko2 jang dilihatnja, di
masoekinja, dinegeri ini hampin
semoea kepoenjaan anak negeri
Seorang kawan jang lahir dan
besar di Deli, jang selaloe me¬
moedja Medan, pernah saja ba
wa ke Fort de Kock. Saja bawa
dia berdjalan2 dikota jang ketjil
itoe, dan terangkan padanja
„Medan" memang djaoeh lebih
bagoes dari Boekit Tinggi ini,
tetapi lihatlah sawah2 dikoeli
ling kota ini, dan perhatikanlah
siapa jang berniaga dipasar dan
ditoko-toko, pemandangan begi
ni adakah di Deli ?
Tidak dapat kawan itoe mem
berikan djawab dengan segera¬
sesoedah doea hari kami disana
baharoelah diterangkannja pera¬
saan hatinja.
„Minangkabau kita ini rasanja
tidak akan sampai „terdesak2
karena tetamoe, mengakoelah sa¬
ja keadaan Deli benar bak kata
orang. Lah alah limau dek bin¬
daloe inilah oetjapannja jang per¬
tama sebagai pelomtoer poedja
annja bagi Deli „Baharoe Boe¬
kit Tinggi dipersaksikan, penga¬
koeannja telah keloear „Minang
kabau negeri kita dan oen
toek kita poela hasilnja."
Kawan jang saja tjeriterakan
diatas jalah seorang poetera Mi¬
nangkabau jang menamai dirinja


Tanah2 kita masih banjak jang
tinggal kosong, masih banjak
jang tinggal beloekar, menanti
kan tangan jang memilihinja me¬
ngoetip hasilnja.
Ada terberita dibahagian Sa¬
sak (ophir) orang baharoe sadja
habis mengoekoer hoetan jang
pandjangnja kira2 75 kilometer
dan lebarnja kira2 20 kilometer.
Chabarnja pengoekoeran itoe
ada dikepalai beberapa insigneur
dari Bandoeng.
Entah apa kegoenaan hoetan
jang dioekoer itoe beloem dapat
kita beritakan. Kita harapkan sa¬
dja boekan oentoek diconsessie
kan sebagai apa jang telah ada
djoega disana.
Darihal Minangkabau biarlah
kita djangan menoelis pandjang
tapi marilah kita sama berharap
soepaja hak kita akan tetap kita
poenja.
Pemoeda2 kita dari pada ber¬
pangkoe tangan menantikan tem¬
pat oentoek mendjadi magang
zonder gadji dikantoor2 ada le
bih baik mengorganiseer soeatoe
perkoempoelan boeat memetik
hasilnja hoetan. Siapa akan dja
di organisatienja? Tjobalah ke¬
moeka !


Indonesia


MINTA KEKOEGIAN F 31000.
Dalam tahoen 1934 maka oleh
toean2 von F. dan A. di Bandoeng
telah didirikan satoe peroesahan
jaitoe Nederlandsch Indische Looi
stof en Extract - fabriek. Dari
Boschwezen mereka dapat per¬
djandjian, bahwa mereka dalam
10 tahoen akan terima bantoean
jang beroepa 1000 ton bast ikoe¬
lit kajoet dilever pada mereka
seharga f 20, tiap tonnja. Lain
dari itoe mereka poen akan da¬
pat preferentie dari 1940 - 1944
atas hasil bast itoe.
Laloe mereka itoe overkan pe¬
roesahan ini pada seorang toean
C. di Bandoeng dg harga f 6000.
Kemoedian ternjata bahwa per¬
djandjian dengan boschwezen ta¬
di tidak boleh berlakoe lama boe¬
at toean C. ini.
Dari itoe maka toean C. mera¬


sa diroegikan, dan ia akan me¬
lakoekan toentoetan minta ganti
anak Deli. „Dia tidak setoedjoe
keroegian sedjoemlah f 31.000 pa¬
katanja dengan adat2 kita disini
dd toean von F.
jang lebih mementingkan keme¬
Tapi toean F. ini sekarang soe¬
nakan dari anak, Selaloe kami


bertikai pikiran dalam perkara
adat Minangkabau walaupoen
boekan sekali adat2 itoe jang
patoet dipelihara tetapi dari
hak anak kemenakan (rakjat)
akan tanah tanahnja wadjib dan
perloe dipertegoeh.
Kalau di Deli kita hanja men¬
dengar darihal tanah consesie
dan tanah sadja, adalah di Mi
nangkabau seboetan itoe menoe¬
roet adat tanah rakjat.
Maka kalau hak rakjat menoe¬
roet adat itoe dipelihara kita di
sini akan tetapi memilihi tanah2
kita atau dengan lain kota bera¬
dja keadat dan oleh sebab itoe
Minangkabau boekan tempatnja
consessie.
Djelas dan terang pada kita,
bahwa kita di Minangkabau ini


dah berada di Belgie.
Menoeroet J.B. maka perkara
ini akan dipreksa oleh R. v. Jus
titie Betawi pada boelan Novem
ber jang akan datang.
DRAMA DI KOETOARDJO
Antara kabarkan, bahwa di dis
trict Kemiri (Koetoardjo, seorang
perempoean Indonesier jang soe¬
dah bersalin melemparkan anak
nja itoe kesoengei.
Berhoeboeng dengan ini oleh
politie di Koetoardjo soedah di
tangkap 3 orang perempoean
itoe sendiri djoega toeroeti ber¬
serta 1 orang doekoen. Orang pe¬
rempoean jang berselain itoe se¬
orang djanda jang masih moedah.
KEMOENDOERAN EXPORT.
Dalam boelan April. Menoe¬


masih kaja dalam peroesahaan, roet tjatatan Centraal Kantoor


TIERITA PENOER.
Roeas bertemoe
dengan boekoe
Digoebah oleh Hema L. S.
Pada soeatoe malam, Rafi'ah
mintak keras boeat peelang, se¬
hingga semoea alasan dikemoeka
kannja, berachir disetoedjoei oleh
Amir, sehingga dengan kapal di
moeka sehabis moeafakat itoe be¬
rangkat Amir Rafilah menoedjoe
tanah toempah darahnja jaitoe
Maindjau.
Doenia berpoetar, masa bera¬
lih, perniagaan makin lama ma¬
kin soesah, dengan telegram da
ri Benkoelen dimintaknja Amir
oleh Hamzah soepaja lekas ber¬
angkat kembali, Rafilah boeat se¬
mentara tidak ikoet, hanja boeat
menjeagarkan badannja lebih doe
loe beberapa boelan, dan dimana
waktoe jang baik Amir akan men
djempoetnja kembali.
Amir sampai di Benkoelen, se¬
kiranja harga barang moelai toe
roen, maoe tak maoe perloe di
djoeal, sehingga banjaklah Amir
mendapat keroegian Poesing kepa¬
lanja memikirkan, berachir ma
kin lama djatoeh sakit, sehingga
terpaksa dirawat diroemah sakit,
Dalam pada itoe kerisis makin
bertambah, oeang jang berpoe
loeh riboe kapitaalnja Amir „le
bih dari separo hilangnja, dasar
agama pemagar diri, koerang poe¬
la, dari itoe penjakitnja, tjakap
nja tidak berketentoean.
Rafilah soedak tak dapat diha
rapnja akan kembali ke Benkoe
len, dan dari karena maloe akan
datang, sedang dia dalam sakit
itoe, dikirimnjalah soerat tjerai
kepada Rafilah.
Rafi'ah dengan sabar, hatinja
nja rasa beroentoeng, karena soe¬
dah dirasainja pahit getirnja ber¬
soeami Amir, sekalipoen doedoek
dan tidoer ditempat orang ba¬
njak, dasar tjinta dan seia tadi
koerang, rasa terlepas dari nera
kalah rasa Rafi'ah, dan tidaklah
sedikit djoega dia berniat akan
mendjepoet kembali. Rafilah di
kampoeng soedah djanda, lantas
memasoeki perserikatan Poetri Is
lam, dan diangkat sebagai secre
taisse.
Tahoen 1930, soeatoe tanoen
jang dapat diloepakan, waktoe i
toe datanglah pengandjoer per¬
gerakan Islam jang berada di Me¬
dan ke Minindjau, keperloean
sja boeat sedjarah kepada tanah
air dan familinja, dan perserikat
an jg dikemoedikannja di Medan
itoe sedasar dan seazas dengan
jang dikemoedikan Rafi'ah.
Ada samboengan
voor de statistiek, maka dalam
boelan April 1938 barang jang di
kirim keloear Djawa dan Madoe
ra ada 15.900 ton dengan harga
sedjoemlah f 19.500.000.
Dalam boelan April tahoen jg
laloe maka pendapatan export
ada f 24.00.000 dibangdingkan
dengan itoe, maka terdapat ke¬
moendoeran kira2 20 pCt boeat
tahoen ini.


Toko Malaise


T
pasar Djawa Vak 7-8
Handel in Porcelein en Emaile enz
Koendjoengilah tempat kita
sebeloemnja toean2 dan njonja2
pergi ketempat lain, jang mana
tentoe sadja tidak akan menjesal!
Menanti dengan hormat!
Toko Malaise 40


Koendjoengilah
„The Elegant"Tailor"
Kamp: Baharoe No.2 Padang. Arif
Pekerdjaan tanggoengtnetjis dan api.
Djoega selaloe menoeroe djandji.
Bisa bikin segala roepa potongan ketjil dan
besar menoeroet kemaoean toean2 dan
engkoe2 dengan harga DAMAI.
Menanti dengan hormat.
69.23.492.29......................


Speciaal Kemedja


Telah tersedia bermatjam2 KEMEDJA
jang menoeroet kemaoean zaman.
Saksikanlah! pada tempat
Doeja Aidid
c/o Modern Tailor
Kp. Djawa — PADANG 108


ILIAS


GELAR BAGINDO CHATIB
Loods No 2 Vak 9 dan 10
Belakang bengkel besi PADANG.
Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek
keperloean roema dengan setjoekoepnja
dan begitoe djoega papan2 jang
terambil dari bermatjam2 kajoe
Harga menjenangkan.
Menanti dengan hormat
105


2
oodat menoe


 TIPINTANTENTIETENTIETERTENTTITIERENTIETTETENTIETA
E
Djangan loepa
KOendjoengilah
HOTEL MOESLIM
Dan
Restaurant Balai Baroe
Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK.
Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant
Balai Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock.
Pebliek tidak akan ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa Restaurant
soedah terkenal lama di Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa
menjediakan berbagai makanan jang lazat dan minoeman jang njaman.
Masakan dipimpin oleh koki jang soedah lama bekerdja dalam Restaurant
besar, besarta pelajanan dilakoekan oleh kita poenja djoeroe pelajan jang
terkenal radjin dan hormat.
Dengan djalan ini kita akan memperkenalkan restaurant kita kepada PU¬
BLIEK di Fort de Kock, dan menanti koendjoengan toean toean adanja.
HORMATBEHEERDE FILIAAL


102


Padang dan Fort de Kock.


B


Beli dan tjetak pada Toko en Drukk


Perantaraan


Raaffweg-Padang
Tel. 393
Pekerdjaan ditanggoeng Netjis dan Rapi dan selaloe menoeroet djandji.
gegala roepa pertjetakan ketjil dan besar bisa dibikin
Djoega sedia: Kantoor-School-Schrijfbehoeften-Inkten d.l.l.
Menoenggoe dengan hormat


EO patoe Moeda


Pada lari
MINGBUL Dan OENEN 5——-6 JUNI 1900


HET BESTUUR


